
PROPOSAL KEGIATAN DAKWAH DI BULAN RAMADHAN 

MAHAD AL-MUBAROK 


FORUM STUDI ISLAM MAHASISWA (FORSIM) 
YAYASAN PANGERAN DIPONEGORO 


2017 M 


FORSIM 

(FORUM STUDI ISLAM MAHASISWA) 

Wisma Al-Mubarok 2, Jl. Ontoseno RT 01 Tegalsari, Dk IV Ngrame, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Dl Yogyakarta 
Email : forsimstudi@gmail.com Website : www.al-mubarok.com 


I. Mukadimah 

Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah, para 
sahabatnya, dan segenap pengikut setia mereka hingga akhir masa. Amma Ba’du. 

‘Abdullah bin ‘Abbas Radhiyallahu anhuma berkata : Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam 
adalah orang yang paling dermawan dengan kebaikan, dan lebih dermawan lagi pada bulan 
Ramadhan ketika Jibril Alaihissallam bertemu dengannya. Jibril menemuinya setiap malam 
Ramadhan untuk menyimak bacaan al-Qur’annya. Sungguh, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi 
wa sallam lehih dermawan daripada angin yang berhembus. 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Siapa memberi makan orang yang 
berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi 
pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. 

Dakwah adalah kegiatan untuk mengajak kepada Islam yang diajarkan oleh 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam kepada umat ini. Melakukan dakwah dan tarbiyah 
merupakan tugas para penerus peijuangan dakwah beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam. Oleh 
sebab itu segala sarana yang membantu terwujudnya dakwah ini merupakan unsur penting 
yang tidak bisa diabaikan. 

II. Latar Belakang 

Forum Studi Islam Mahasiswa (FORSIM) sebagai salah satu wadah untuk menimba ilmu dan 
mem bagi informasi keislaman bagi para mahasiswa dan masyarakat umum bermaksud 
mengadakan kegiatan bakti sosial, buka puasa bersama dan pembagian bingkisan hari raya 
kepada takmir masjid dan tokoh setempat sebagai bentuk ucapan terima kasih karena berkat 
keija sama dengan warga setempat kegiatan kajian akhir pekan mahad al-mubarok selama ini 
dapat berjalan dengan lancar. 



/SLAW'* 



FORSIM 

(FORUM STUDI ISLAM MAHASISWA) 

Wisma Al-Mubarok 2, Jl. Ontoseno RT 01 Tegalsari, Dk IV Ngrame, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Dl Yogyakarta 
Email : forsimstudi@gmail.com Website : www.al-mubarok.com 


III. Rincian Kegiatan 

Buka Bersama 

Kegiatan buka bersama diikuti oleh alumni, santri mahad al-mubarok, dan tokoh masyarakat 
setempat 

Tanggal : Rabu, 7 Juni 20 1 7 M 

Jam : 16.15 WIB 

Tempat : Wisma Al-mubarok 2 (RT 01 Tegalsari, Ngrame, Tamantirto, 

Kasihan, Bantul. 

Paket Buka Puasa : Rp 1 7.000,00 x 1 00 porsi 

Bakti Sosial 

Kegiatan bakti sosial berbentuk penjualan sembako murah yang ditujukan kepada warga 
masyarakat di sekitar masjid Muthohharoh. Program dilaksanakan pada : 


Tanggal : Jumat. 9 Juni 201 7 M 

Jam : ba’da sholat maghrib 

Tempat : Masjid Muthohharoh 

Paket Sembako Murah : Rp50.000,00 x 100 paket 

Bingkisan Ramadhan 

Pembagian bingkisan diberikan saat bulan ramadhan yang ditujukan kepada ustadz 
pengampu, takmir masjid muthohharoh, masjid at-takwa dan tokoh setempat yang selama ini 
telah hekeija sama sehingga program kajian rutin akhir pekan mahad al-mubarok dapat 
beijalan dengan lancar. 

Paket Bingkisan : Rp50.000,00 x 20 paket 

Beasiswa Santri TPA 

Beasiswa berupa paket alat tulis diberikan kepada santri TPA masjid Nurul Ikhlas dan Masjid 
Muttaqin yang diberikan saat bulan ramadhan. 


Paket Beasiswa 


: Rp20.000 x 70 paket 



FORSIM 

(FORUM STUDI ISLAM MAHASISWA) 

Wisma Al-Mubarok 2, Jl. Ontoseno RT 01 Tegalsari, Dk IV Ngrame, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Dl Yogyakarta 
Email : forsimstudi(S>gmail.com Website ; www.al-mubarok.com 


IV. Anggaran 


No. 

Nama Kegiatan 

Harga satuan 

Kuantitas 

Jumlah 

1 

Buka Puasa Bersama 

Rp 17.000,00 

1 00 porsi 

Rp 1.700.000, 00 

2 

Bakti Sosial 

Rp50.000,00 

1 00 paket 

Rp5. 000.000,00 

3 

Bingkisan Ramadhan 

Rp50.000,00 

20 paket 

Rpl. 000.000,00 

4 

Beasiswa Santri TPA 

Rp20.000,00 

70 paket 

Rp 1.400.000, 00 

Total 

Rp9. 100.000,00 


V. Cara Berdonasi 

Salurkan donasi Anda dengan mantransfer ke rekening BNI Syariah (kode 009) 

047 453 0346 

a.n. Yavasan Pangeran Diponegoro 


VI, Penutup 

Demikianlah Proposal ini kami susun semoga bisa memberikan informasi yang bermanfaat 
bagi segenap kaum muslimin. Nasehat dan saran sangat kami harapkan. Bantuan dan 
dukungan dari segenap pihak semoga bisa membantu terlaksananya kegiatan ini dengan baik. 
Hanya kepada Allah kami meminta pertolongan. Semoga salawat dan salam senantiasa 
tercurah kepada panutan kita nabi Muhammad dan para sahabatnya. Segala puji bagi 
Allah Rabb seru sekalian alam. 


Proposal ini disahkan di Yogyakarta 
Pada bulan Sya'ban 1438 Hijriyah / Mei 2017 M 





Ketua FORSIM 

M. Wafiq Firdaus I, Aziz 
Pembina Yayasan Parv 


/SLAW ' 

Diponegoro 



tfetaRtz~Ahmad Mz„ S.S. 


